
.jSUIjLa, 


PONDOK PESANTREN DARUL ATSAR 
KEDU TEMAN66UN6 


" ^v-yi 

PONDOK PESANTREN DARUL ATSAR 

Jl. Salamsari-Kemiri, Desa Kedu Kec.Kedu Kab. Temanggung Jawa Tengah 56252 
PIAGAM PENDIRIAN PONDOK NO.PP/PP.OO.7/099/2008, NO.STATISTIK 51-203-23-07-099 




INFORMASIPENERIMAAN SANTRIBARU 
TH.AJARAN 1439/1440 H 




IjjjI lUl 


"... Niscoyo Allah akan meninggikan orang-orangyang beriman di antaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." [Q.S. Al Mujadalah :11]. 

Dengan memohon pertolongan Allah Azza wa Jalla Ponpes Daarul Atsar Temanggung, Jawa Tengah, 
membuka pendaftaran santri bam tahun ajaran 1439/1440 H. 

Syarat-syarat Umum: 


> Mengisi dan mengembalikan formulir pendaftaran dan surat pernyataan 

> Mengikuti ujian seleksi 

> Diantar orang tua atau wali saat ujian seleksi 

> Bersedia mematuhi peraturan santri 

> Menyertakan fotokopi KK terbaru dan rapor / ijasah terakhir jika ada 

> Menyertakan rekomendasi asatidzah ahlussunnah di daerah setempat yang dikenal (untuk yang berasal 
dari luar Temanggung) 

MEKANISME PENDAFTARAN DAN UJIAN SELEKSI 

1. Calon santri mengisi dan mengumpulkan formulir pendaftaran (dapat diambil di Pondok Pesantren Darul 
Atsar pada jam kerja (09.00-11.00 dan 15.00 - 16.00 WIB atau didownload di link 
http://bit.lv/PSBDarulAtsardoc . Dilengkapi fotokopi kk/ktp, ijasah/raport terakhir,dan rekomendasi. 

2. Pendaftaran dimulai pada tanggal 3-23 Ramadhan 1439H-19 Mei s/d 8 Juni 2018 (tidak melayani 
pendaftaran di luar tanggal yang telah ditentukan). 


3. Menyerahkan biaya pendaftaran Rp.50.000, kepada bendahara pondok atau transfer ke rek. BRI no. 

0110-01-017136-53-0, a.n. Dendy Nuanda.(konfirmasi setelah kirim ke no. 085329591111) 

4. Calon santri WAJIB mengikuti ujian seleksi pada tanggal 11 Syawal 1439 (Senin, 25 Juni 2018) di Ponpes 
Daarul Atsar Temanggung. (mulai pukul 09.00 sampai selesai) 


5. Penentuan kelulusan ujian seleksi dilakukan oleh majelis asatidzah Ponpes Darul Atsar. 

6. Hasil Ujian in syaa Allah akan diumumkan melalui SMS/WA (ke nomor Hp yang tercantum dalam formulir 
pendaftaran) pada tanggal 15 Syawal 1439 H / 29 Juni 2018. 


7. Keputusan majelis tidak dapat diganggu gugat. 





8. Calon santri yang telah lulus ujian seleksi wajib daftar ulang pada tanggal 17 Syawal 1439 / 1 Juli 2018 
dengan menyerahkan seluruh biaya pendidikan. 

9. Santri baru akan mengikuti masa percobaan, santri yang tidak lulus pada masa percobaan akan 
dikembalikan kepada orangtua. 

Jenjang Program Studi 

1. TARBIYATUL AULAD (TA) (Baniin-Banaat, tidak menginap) 

a. Golongan usia : 4-6 th 

b. Masa belajar :2tahun 

c. Target Umum : Persiapan MTP 

2. MADRASAH TAHFIZH TERPADU (MTP) (Baniin-Banaat, tidak menginap) 

a. Golongan usia : 7-12 th 

b. Masa belajar :6tahun 

c. Target Umum : Kurikulum Madrasah Ibtidaiyyah dan Hafalan Al Quran 

3. TAHFIZHUL QUR'AN (Khusus Pria) 

a. Golongan Usia : minimal 12 th (kelahiran th 2006) 

b. Lama Belajar :3tahun 

c. Target Umum : Hafalan 12 juz 

4. MADRASAH MUTAWASITHAH (Khusus Pria) 

a. Golongan Usia : minimal 15 th ( kelahiran th 2003) 

b. Lama Belajar :3tahun 

c. Target Umum :l.Penguasaan dasar-dasar bahasa Arab 

2. Penguasaan dasar-dasar ilmu agama 

3. Hafalan 6 juz 

5. 1'DADUL MU'ALLIM (Khusus Pria) 

a. Golongan Usia : minimal 17 th (kelahiran th 2000) 

b. Lama Belajar :3tahun 

c. Target Umum :l.Penguasaan ilmu-ilmu agama lanjutan (pengaderan da'i) 

2.Hafalan 6 juz 
6. BAR NAM IJ LUGHAH (BL) (Khusus Pria) 

a. Golongan Usia : 17 th ke atas (belum pernah mondok) 

b. Lama Belajar :ltahun 

c. Target Umum :l.Penguasaan dasar-dasar bahasa Arab 

2.Persiapan masuk jenjang berikutnya (mutawasithah atau 'Idadul mu'allim) 

Biaya Pendidikan: 

A. TA & MTP 

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 5.000, 

2. SPP/bulan : Rp. 50.000 

3. Infaq Pembangunan : Rp.200.000 (sekali selama menjadi santri) 

4. Infaq Sarpras : Rp.100.000/th 

B. TFZ, MTS, IM, 8c BL 

1. Biaya pendaftaran dan seleksi : Rp. 50.000,- 

2. Infaq SPP/bulan : Rp. 150.000,- 

3. Infaq Pembangunan : Rp. 1.000.000 ,-(satu kali selama menjadi santri) 

4. Infaq perlengkapan (kasur, lemari, dan meja belajar menjadi milik santri) Rp. 500.000,- 

5. Infaq makan/ bulan : Rp. 210.000,- 

6. Infaq sarana dan prasarana : Rp. 100.000 / th 

Contact Person: Abu Abdillah Zubair (085329591111) pada jam kerja: 09.00-11.00 & 16.00-17.00 









